Pajak Menurut Abu Yusuf 


Avi Dinda Putri Sheila 
Abstrak 


Abu Yusuf sangat menekankan pada pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak, 
guna menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan lain 
sebagainya. Ia menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan 
rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah 
meletakkan prinsip — prinsip yang jelas berabad — abad kemudian dikenal oleh para ahli 
ekonomi sebagai canon of taxation. Canon of taxation adalah suatu ketentuan atau peraturan 
yang ditetapkan berdasarka ijtihad abu yusuf dalam masalah perpajakan. Kesanggupan 
membayaar, pemberian waktu yang longgar pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan 
keputusan dalam administarsi pajak merupakan beberapa prinsip yang menjadi 
priorotasnya. 


Kata Kunci: Pajak, Negara, Kesejahteraan 
Pendahuluan 


Pajak adalah kewajiban setiap warga negara kepada negara yang terutang oleh setiap 
individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang — Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar — 
besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang kita ketahui bersama, pemungutan pajak di 
Indonesia menggunakan sistem self assesment. Sistem self assesment adalah sistem 
pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib 
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besarnya pajak 
yang harus dibayar. Akan tetapi apabila semua diserahkan kepada wajib pajak tanpa adanya 
pengawasan yang ketat dari aparatur negara khususnya Direktorat Jenderal Pajak, maka 
pendapatan dari pajak tidka akan efisien dan hal ini akan menyebabkan pelanggaran ataupun 


penyelewengan. 


Di dalam sistem self assesment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan perpajakan, dengan tidak 
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak 
berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemeberitahuan yang 
disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib 
pajak tertentu yang disebabkan oelh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan 


atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan wajib pajak. 


Kementrian keuangan (kemenkeu) sendiri mengaku masih banyak wajib pajak besar 
hingga kini belum sepenuhnya membayar pajak sesuaii dengan kewajibannya. Ada sejumlah 
faktor belum sesuainya penerimaandari para wajib pajak besar. Dikarenakan aparatur pajak 


belum maksimal dalam mencari dan mengidentifikasi transaksi yang dikenakan pajak. 


Masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajak sehingga target 
penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Negara lain. Masalahnya 
masih banyak orang yang tidak mau membayar pajak karena takut uangnya akan dikorupsi 
oleh pegawai pajak sendiri. Keenganan masyarakat untuk membayar pajak ini bukan tanpa 
alasan, hal ini dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak oleh beberapa pegawai 
pajak, misalnya Gayus Tambunan, Bambang Heru ismiarso, dll. Hal ini menunjukkan bahwa 


kurangnya pengawasan terhadap pemungutan pajak. 


Dalam sejarah Ekonomi Islam, Abu Yusuf dikenal pada masa kepemimpinan 
Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar — dasar kebijakan fiskal yang berbasis 
pada keadilan dan maslahah. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah 
keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf 
menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf telah berbicara 
tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia 
menolak tegas pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap 
para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Ia juga menekankan 


pentingnya pengembangan infrastuktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. 


Dalam pandangan Abu Yusuf , tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta 
menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan 
rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi paad kesejahteraan umum. 
Dengan mengutip penyataan Umar bin Khatab, ia mengungkapkan bahwa sebaik — baik 
penguasa adalah mereak yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk — 
buruknya penguasa adalah mereka yang memerintah, tapi rakyatnya malah menemui 


kesulitan. 


Abu Yusuf sangat menekankan pada pengawasan yang ketat terhadap para pemungut 
pajak, guna menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan 
lain sebagainya. Ia menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan 


rakyat adalah sebagai tugas utama penguasa. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah 


meletakkan prinsip — prinsip yang jelas berabad — abad kemudian dikenal oleh para ahli 
ekonomi sebagai canon of taxation. Canon of taxation adalah suatu ketentuan atau peraturan 
yang ditetapkan berdasarka ijtihad abu yusuf dalam masalah perpajakan. Kesanggupan 
membayaar, pemberian waktu yang longgar pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan 


keputusan dalam administarsi pajak merupakan beberapa prinsip yang menjadi priorotasnya. 


Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar bin 
Khattab menunjukkan dua orang sahabat Nabi, Usman dan Huzaifah, untuk mengeksplorasi 
kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar khawatir terjadi 
pembebanan pajak yang melebihi yang seharusnya dikeluarkan. Subjek utama Abu Yusuf 
adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari negara. Sumbanagan terletak pada 


pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan berdasarkan tanah. 


Maka artikel singkat ini mencoba menelisik konsepsi pajak menurut Abu Yusuf dan 


apa yang melandasi fondasi konsepsi perpajakan Abu Yusuf 
Pembahasan 


Secara etimologi pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah daribahyang berasal 
dari kata daraba, darban, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 
menerangkan, atau membebankan. Dharibah atau daraib disebut beban karena merupakan 
kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan 
sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, daribah dalam penggunaannya 
memamng mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk 


menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. 


Abu Yusuf merupakan fugaha pertama yang memiliki kitab yang secara khusus 
membahas masalh ekonomi. Dan kitabnya yang berjudul al-kharaj, banyak membahas 
mengenai ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam 
pembangunnan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaaan khalifah Harun Ar-Rasyid untuk 
pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, usyur, zakat, 
dan jizyah. Kitab Al-kharaj mencangkup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, 


keuangan negara, pertanahan, perpajakan dan peradilan. 


Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar bin 
Khattab menunjukkan dua orang sahabat Nabi, Usman dan Huzaifah, untuk mengeksplorasi 


kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar khawatir terjadi 


pembebanan pajak yang melebihi yang seharusnya dikeluarkan.kedua sahabat itu mengatakan 


bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak. 


Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil 
bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. 
Menurutnya cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan 
memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih 
merekomendasikan penggunaan sistem mugasamah (proporsional tax) daripada sistem 
misahah (fixed tax) yang telah berlaku sejak pemerintahan Khalifah Umar hingga periode 


awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah. 


Perubahan sistem penetapan pajak dari sistem misahah menjadi sistem mugasamah 
sebenarnya telah dipelopori oleh Muawiyah bin Yasar, seorang wazir pada masa 
pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Akan tetapi, pada saat itu persentase bagian negara 
umumnya dianggap terlalu tinggi oleh para petani. Apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf 
adalah mengadopsi sistem mugasamah dengan menetapkan presentase negara yang tidak 


memberatkan petani. 


Abu Yusuf melihat bahwa sektor negara berbagai suatu mekanisme yang 
menungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Pengaturan 
tersebut bergantung pada beberapa aspek penting sebagai variabel yang mesti dibenahi, ayitu 
pemasukan (income), pengeluaran (expenditure) dan mekanisme pasar. Mekanisme yang 
dikembangkan oleh Abu Yusuf adalah Menggantikan sistem wazifah dengan sistem 
mugasamah. Wazifah dan mugasamah merupakan istilah dalam membahasakan sistem 
pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan 
berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau 
mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama 
secraa keseluruhan, sedangkan mugasamah merupakan sistem pemungutan pajak yang 
diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) denagn mempertimbangkan tingkat 


kemampuan dan presentase penghasilan atau pajak proporsional. 


Untuk membangun sebuah tatanan perekonomian yang baru, Abu Yusuf memandang 
perlu mengganti sistem wazifah yang berlaku pada masanya dan sebelumnya dengan 
mugasamah. Hal ini dalam pandangan beliau merupakan bagian dari upaya mencapai 
keadilan ekonomi dan pajak ditengah individu, masyarakat dan perekonomian di tengah 


masyarakat, beliau mendapati bahwa kharaj dengan sistem wazifah membebani masyarakat 


karena beban pajak yang ditanggung atas tanah produktif sama dengan beban pajak tanah 
yang tidak produktif. Masyarakat menghendaki agar dibedakan pajak anatara tanah subur dan 
yang tidak subur. Inilah yang melandasi pemikiran Abu Yusuf untuk mengubah sistem 


wazifah dengan mugasamah. 


Khalifah Harun Ar-Rasyid mengaplikasikan hal tersebut dalam kebijakan pemungutan 
kharaj yang dilakukan dengan tiga cara yaitu a) Al-Muhasabah atau penaksiran luas areal 
tanah dan jumlha pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang. b) Al-Mugasamah atau 
penetapan jumlah tertentu ( presentase ) hasil yang diperoleh. c) Al-Mugatha"ah atau 
penetapan hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan pemerintah yang 


bersangkutan. 


Lebih lanjut, pajak bagi Negara menurut Abu Yusuf memiliki sifat flesibilitas sosial 
Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum 
penuh, secara bersamaan kaum non-muslim sebenarnya juga dapat menuntut adanya 
kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka 
diizinkan untuk memasuki wilayah Dar Al-Islam abu yusuf dalam hal ini menyikapi 
perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara 
penuh, yaitu kelompok harbi, musta'min, dan kelompok zimmi. Abu Yusuf berusaha 
memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah 
masyarakatnya, dengan mengatur beberapa ketetapan khusus berkenaan dengan status 


kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya. 


Selain itu, pajak secara teori mampu membangun sistem dan politik ekonomi yang 
transparan. Sistem dan politik ekonomi yang transparan sangat penting. Dengan adanya 
transparansi, maka akan terlihat peran dan hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah 
laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai — nilai keadilan, kehendak 


bebas, keseimbangan, dan berbuat baik. 


Kemudian, yang tidak boleh tertinggal dan terpenting dari pajak adalah pajak mampu 
menciptakan sistem ekonomi yang otonom dan berdaulat. Perwujudannya nampak dalam 
pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum supply dan demand. Selain itu semua 
Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara — cara memperoleh sumber 
pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta 
menggali saluran — saluran besar dan kecil. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas 


infrastruktur, Abu Yusuf mengatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya 


agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan 
ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik. 
Selian di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang 


mekanisme pasar dan harga. 


Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yaitu dapat dilihat berdasarkan jenis pajaknya 
yaitu kharaj, fa'i, ghanimah, jizyah, dan usyur yang semua dananya dikumpulkan di baitul 
aml dan kemudian dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajaknya, 
besaran tarif yang dikenakan pada setiap jenis pajak yang dipungut dan pengawasan yang 
ketat terhadap paar pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan. Berdasarkan 
penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak menurut Abu Yusuf adalah kewajiban 
yang ditetapkan terhadap sumber harta yang diperoleh dari kharaj, fa'i, ghanimah, jizyah, 


usyur. 
Penutup 


Dari pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab Al-Kharaj dapat disimpulkan 
sebagai berikut misalnya dalam pemerintahan Ia mengemukakan bahwa seseorang penguasa 
bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Ia adalah seorang khalifah yang 
mewakili Tuhan di Bumi ini untuk melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu penguasa 
harus bertindak atas nama Allah SWT. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah 
terhadap rakyat, ia menyusun sebuah kaidah figih yang sangat populer yaitu Tassaruf 
Allmam “ala ra'iyyah manutun bi al-mashlahah (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan 
dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka) dan dalam bidang Perpajakan, 
ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat 


yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. 
Referensi 


Abduh, M., Abadi, K., Islamy, A., & Susilo, A. (2021). Analyses the Construction of the 
Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine 
using the Jasser Auda's Perspective of Islamic Law Development Models. Al- 
'Adalah, 18(2). https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v1812.10041 





Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana zakat Produktif Dan Kekuatan 
Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. Islamic Economics Journal, 4(2), 
133. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962 





Amalia, E. (2010). Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Dari masa klasik hingga kontemporer. 
Gramata Publishing. 


Arief, S., Suandi Hamid, E., Syamsuri, S., Susilo, A., & In'ami, M. (2021). Factor affecting 
Sharecropping system in East Java: An Islamic Prespective analysis. Eguilibrium: 
Jurnal Ekonomi Syariah, 42), 397- 
424. https://doi.org/10.21043/eguilibrium.v912.12237 





Arief, S., & Susilo, A. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan model Bagi 
Hasil Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Karesidenan Madiun. Falah: Jurnal Ekonomi 
Syariah, 4(2), 202-213. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091 





Asnaini. (2008). Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam (Ist ed.). Pustaka Pelajar. 


Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui model Industri Genteng 
Rumahan (Studi Kasus Desa Wringin Anom, Kec. Sambit, Kab. 


Ponorogo). OSF. https://doi.org/10.31219/osf.io/na3tp 

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan sapi Perah (Studi 
Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab 
Ponorogo). OSF. https://doi.org/10.31219/osf.io/wk4ag 


Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan 
Umat. OSF. https://doi.org/10.31219/osf.io/femve 


Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif dalam Mengentaskan 
Kemiskinan. OSF. https://doi.org/10.31219/osf.io/ymjrp 





Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui Daur ulang sampah plastik 
(Studi kasus bank sampah kelurahan paju 
ponorogo). OSF. https://doi.org/10.31219/osf.io/6j7rv 





Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf 
produktif. OSF. https://doi.org/10.31219/osf.io/ztbpf 


Beik, I. S., Zaenal, M. H., Ouraisy, M., Ascarya, A., Hakim, C. M., Masrifah, A. R., 
Izhar, H., Karim, S., & Muhammad, A. (2020). echnical Note on Risk Management 
for Zakat Institution. In: Technical Note on Risk Management for Zakat Institution. 
BAZNAS. 


Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani. 


Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna Dan Klasifikasi Amanah Our'ani Serta Relevansinya 
dengan Pengembangan Budaya Organisasi. AL OUDS : Jurnal Studi Alguran dan 


Hadis, 41), 119-144. https://doi.org/10.29240/alguds.v411.1400 
Hasan, S., & Is, M. S. (2021). Hukum zakat Dan Wakaf Di Indonesia. Prenadamedia. 


Huda, M., Haryadi, I., Susilo, A., Fajaruddin, A., & Indra, F. (2019). Conceptualizing wagf 
Insan on i-HDI (Islamic human development index) through management Magashid 
Syariah. Proceedings of the Proceedings of the Ist International Conference on 
Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, 


Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286206 


Huda, N., Muti, A., & Sikumbang, R. (2011). Keuangan publik Islam: Pendekatan al-kharaj 
(Imam Abu Yusuf). Ghalia Indonesia. 


Imtihanah, A. N., & Zulaikha, S. (2019). Distribusi zakat produktif berbasis model cibesit. 
Gre Publishing. 


Karim, A. (2016). Sejarah pemikiran ekonomi Islam (7th ed.). Raja Grafindo Persada. 


Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat 
Berwakaf Tunai Jama'ah masjid Di Kecamatan Kota Ponorogo. Islamic Economics 


Journal, 71), 31. https://doi.org/10.21111/iej.v711.5410 


Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). The Map of the Understanding Level of Cash 
Wagf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City. Journal of Finance and 


Islamic Banking, 4(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022 


Majid, M. N. (2003). Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan ekonomi 
kekinian. Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta. 


Masrifah, A., Setyaningrum, H., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Perancangan Sistem 
Pengelolaan Limbah durian Layak Kompos Di Agrowisata Kampung durian 
Ponorogo. Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 54), 268- 
282. https://doi.org/10.29062/engagement.v3i1.285 





Mas'ud, M. R. (2005). Zakat & kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat. UII 
Press. 


Nugraha, A. L., Soenjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). The Influence of Islamic Economic 
Literacy on the Purchasing Power of Unida's Students in Unit Usaha Unida (U3). 
In 7th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (pp. 172 - 
177). UNIDA Gontor. 


Nugraha, A. L., Sunjoto, A.R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi 
Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. Islamic Economics 
Journal, 5(1), 143-162. https://doi.org/10.21111/iej.v511.3680 





Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam 
Implementasi Literasi Ekonomi. Journal of Islamic Economics and Finance 


Studies, 2(2), 162-173. https://doi.org/10.31219/osf.io/9t54g 


Nugraha, A. L., Susilo, A., Rizgon, A. L., Fajaruddin, A., & Sholihah, N. (2022). Profil 
Literasi Keuangan Islam Karyawan Dan Nasabah Baitul Maal wa Tamwil Daarut 
Tauhid Bandung. 8th ASEAN Universities International Conference on Islamic 
Finance (Sth AICIF 2020) on “Islamic Finance 's Contribution to Sustainable of 
Human Development in Asean Perspective”. https://doi.org/10.31219/osf.io/xche4 


Nugraha, A. L., Susilo, A., Rizgon, A. L., Fajaruddin, A., & Sholihah, N. (2022). Profil 
Literasi Keuangan Islam Karyawan Dan Nasabah Baitul Maal wa Tamwil Daarut 
Tauhid Bandung. 8th ASEAN Universities International Conference on Islamic 
Finance (8th AICIF 2020) on “Islamic Finance's Contribution to Sustainable of 
Human Development in Asean. https://doi.org/10.31219/osf.io/xche4 


Nurhadi, Hasibuan, S. W.,  Ascarya,  Masrifah, A.R., Latifah, E.,  Djahri, M. B., 
Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., Rakhmawati, 
Indirayuti, T. Y., Mubarrok, U. S., & Pratiwi, H. (2021). Metode Penelitian Ekonomi 
Islam. Media Sains Indonesia. 


Oaradawi, Y. (1991). Hukum zakat: Studi komparatif mengenai status Dan filsafat zakat 
berdasarkan Ouran Dan hadis (D. Hafidhuddin, S. Harun, & Hasanuddin, Trans.) 
(2nd ed.). Litera Antar Nusa. 


Rahmawati, R. (2017). Investasi Dana zakat Sebagai Sistem Produktif Pengembangan 
Ekonomi  Mustahik zakat. Ijtihad  : Jurnal Hukum dan Ekonomi 


Islam, 111). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v1111.1255 


Rizal, A., Fauziyah, N. E., Ma'ruf, A., & Susilo, A. (2020). Integrating Zakah and Wagf for 
Developing Islamic Economic Boarding School (IEBS) Project in Indonesia. Journal 
of Islamic Economics and Philanthropy, 312). 


Rizal, A., Indriawan, I. W., Susilo, A., & Rofigo, A. (2021). Comparative analysis of ports to 
the economy of Indonesia: A Cointegration approach. Journal of Islamic Economics 
Lariba, 7(2), 145-154. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art6 





Rizgia, L. M. (2020). Pengelolaan zakat berbasis masjid perkotaan: Pemahaman Fikih Dan 
Hukum positif. EDU PUBLISHER. 


Safitri, F. I., & Masrifah, A. R. (2020). Mainstreaming Zakat Instrument to Money Demand 
Function. In International Conference of Zakat (pp. 61-74). 
BAZNAS. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.242 





Setyaningrum, H., Rukminastiti Masrifah, A., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Durian rind 
micro Composter model: A case of Kampung durian, Ngrogung, Ponorogo, 
Indonesia. E3$ Web of Conferences, 226, 


00021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202122600021 

Soenjoto, A. R., Susilo, A., & Afif, M. (2018). Pengaruh model rekrutment karyawan badan 
wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia). Al 
Tijarah, 4(2), 25-35. https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i2.2826 


Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. FALAH: Jurnal 
Ekonomi Syariah, 1(2), 193-209. https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681 





Susilo, A. (2017). Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era 
Kontemporer. Igtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 21), 1-18. 


Susilo, A., Abdullah, N. I., & Che Embi, N. A. (2021). The Concept of Gontor's Literacy on 
Wagf as A Model to Achieve Wagf Inclusion and Increase Cash Wagf Participation. 
In THE 9 ECONOMIC SYSTEM CONFERENCE (I-iECONS 2021) (pp. 401-405). 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). 


Susilo, A., Fedro, A., Kusumanisita, A. I., Masrifah, A. R., Ari Anggara, F. S., Umam, K., 
Lesmana, M., Ghozali, M., Nasrudin Fajri, M.Z., Afif, M., Aziz, M. A., 
Firdaus, M.L.,  Djayusman, R. R.,  Ramdhani Harahap, S. A., Wulandari, Y., 
Sari, A. P., Zaenardi, A. K., & Anggraini, D. (2021). Dampak Regulasi Zakat 
terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural (Ist ed.). 


Puskas BAZNAS. https://doi.org/10.31219/osf.io/2d9ge 


Susilo, A., Sunjoto, A. R., & Afif, M. (2022). Model Rekrutmen anggota Badan Wakaf 
Sebagai Pengelola Harta Umat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Jakarta). OSF, 


397-424. https://doi.org/10.31219/osf.io/acw9d 


Zuhayli, W. (1997). Zakat: Kajian berbagai mazhab (A. Effendi, & B. Fannany, Trans.). PT. 
Remaja Rosdakarya. 


